Ir. Heru Adfa, MN. 


1 HARI BELAJAR CATUR 
O all rights reserved 
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 


Penulis: Ir. Heru Adfa, MN 

Penyuntng: Nana 

124 hlm 

ISBN: 979-788-021-4 

Diterbitkan oleh: MedPress Digital 2012 
http://www.media-pressindo.com 
medpressdigital@gmail.com 


Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta 

Ketentuan Pidana Pasal 72: 

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamer- 
kan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu 
Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau 


hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di- 
pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) ta- 
hun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ir. HeruAdfa, WN. 


1 mpi 
Belajar Catur 
Secara Praktis 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


ji syukur kehadirat-Nya atas terselesaikannya buku 

ini. Yang mana buku yang dikhususkan untuk pecatur 

pemula ini dibuat lebih praktis dan lebih mudah untuk 
dipahami. . 

Buku ini berisi dasar-dasar permainan catur. Mulai 
dari pengenalan alat catur maupun tahapan permainan 
catur, serta mengupas beberapa kesalahan/kelemahan 
mendasar dari pecatur pemula. 


Namun begitu, kami menyadari kekurangan-keku- 
rangan buku ini yang jauh dari sempuma, tentunya kritik 
dan saran yang membangun dari para pembaca seka- 
lian sangatlah kami harapkan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat 
secara umum untuk penggemar catur, dan khususnya 


bagi pecatur pemula. 


Yogyakarta, 


Ir. HeruAdfa, MN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


KATA PENGANTAR - v 


DAFTAR ISI - vii 


BAB I. PENGENALAN CATUR - 1 
1. Pengenalan Papan Catur - 1 
2. Pengenalan Buah Catur - 5 
BAB II. TUJUAN PERMAINAN CATUR - 17 
BAB III. NOTASI CATUR - 23 
1. Notasi Panjang - 24 
2. Notasi Pendek - 26 
BAB IV. TAHAPAN DALAM PERMAINAN CATUR - 31 
1. Tahap Awal (Pembukaan) - 31 
2. Tahap Tengah (Babak Tengah) - 46 
3. Tahap Akhir (Babak Akhir) - 65 
BAB V. CIRI DAN JENIS PEMBUKAAN - 99 
BAB VI. CONTOH MENARIK - 107 
BAB VII. TEKA-TEKI - 121 


DAFTAR PUSTAKA - 127 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


I. 


BAB I 


Pengenalan 
(Catur 


PENGENALAN PAPAN CATUR 
A. Jumlah dan warna petak 
Papan catur terdiri dari 64 petak yang diberi 
warna terang dan gelap secara bergantian/selang- 
seling. Petak warna terang biasa disebut petak putih, 
sedangkan petak warna gelap disebut petak hitam. 


B. Letak papan catur 


Petak hitam ada pada bagian kiri bawah dan 
petak putih ada pada bagian kanan bawah papan 
cebur. 


Ada beberapa hal yang harus diketahui menge- 
nai papan catur ini. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


a. lajur 

Adalah bagian papan dari bawah ke atas (ver- 
tikal) dikatakan lajur (kolam), yaitu lajura, lajurb, 
lajur c dan seterusnya sampai dengan lajur h. 


lajur c 

8 

7 

6 
2|5s 
8| 4 

3 

2 

1 

g 
Pa Ra 
petak gelap lajurikolom petak terang 

b. Baris 


Adalah bagian papan dari kiri ke kanan (hori- 
zontal) yaitu baris 1, baris 2 dan seterusnya sampai 
dengan baris 8. 

Pertemuan dari lajur dan baris inilah yang dinamakan 
petak. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Misalnya: 
lajur abaris 1 disebut petak al 
lajur d baris 6 disebut petak d6 


Demikian seterusnya, sehingga secara kese- 
luruhan nama-nama petak pada papan catur adalah 
sesuai dengan diagram berikut: 


as Bi c3 | as REI "6 BE: 
2 Cd s? 
Jas Pe ce d6 
as RS cs 


baris 


aa RM ed a - Ie 

23 RI 3 d3 3 RI : 

2 BI «2 IK 2 R2 

at EN 1 21 g1 Buk 
b c 


d ee f g h 


lajur'kolom 
Cc. Diagonal 


Adalah deretan petak sewarna yang posisinya 
miring ke kanan atau miring ke kiri. 
Contoh: 
- diagonal al sampai h8 ada pada petak gelap 
- diagonal h1 sampai a8 ada di petak terang 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


d. Sayap Menteri dan Sayap Raja 


Area Sayap Menteri adalah mulai lajur a sampai 
dengan lajur d, sedangkan Area Sayap Raja adalah 
mulai dari lajur e sampai dengen lajur h. 


| sayap mentri 1 sayap raja | 


sayap mentri sayap raja 
e. Medan Tengah atau Pusat (Centrum) 


Empat petak yaitu d4, d5, e4, e5, merupakan 
medan pusat yang merupakan inti dari permainan 
catur, baik itu penyerangan maupun pertahanan 
yang mengarah ke pusat, dimulai dari Pembukaan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


II. PENGENALAN BUAH CATUR 
a. Tanda Notasi/Simbol 
Masing-masing buah catur ada sebutannya dan 
diberi Tanda Notasi atau Simbol, kecuali bidak atau 
pion yang notasinya langsung sesuai dengan petak 
yang ditempati. 
Misalnya: 
€  -—Raja (PerwiraBerat) -R 
£ -—-Menteri (PerwiraBerat) -M 
| - Benteng (Perwira Berat) - B 
Y - Gajah (PerwiraRingan) - G 
G  - Kuda (PerwiraRingan) -K 
S  - Pim/bidak (Prajurit) - disebutkan sesuai 
dengan petak yang di tempati. 
b. Nilai Buah Catur 


Nilai Buah berguna untuk mengetahui keung- 
gulan materi dari pemain yang sedang bertanding. 
Tentunya pemain takkan mau menukar buah yang 
bernilai tinggi dengan buah yang lebih rendah ni- 
lainya tanpa ada keuntungan dari sisi lain. 

Cara Penilaian Buah Catur: 
Menteri - 


Benteng - 


Gajah -3 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kuda -3 
Pion/bidak —1 


Raja tidak temilai karena Permainan akan di- 
nyatakan selesai jika pemain mendapatkan Raja la- 
wannya. 


c. Langkah-langkah Catur 
1. Secara Umum 
Raja -R 


Hanya dapat melangkah pada satu petak di se- 
belahnya, baik itu lajur, baris, maupun diagonal. 


co 


NN BG $£ UU 0 


Menteri - R 
Boleh melangkah 1 petak atau lebih di sebe- 
lahnya, baik itu lajur, baris maupun diagonal. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Benteng - B 


Hanya dapat melangkah pada 1 petak atau lebih 
pada lajur dan barisnya. 


Gajah - G 

Hanya dapat melangkah pada 1 petak atau le- 
bih di diagmnalnya. 
Kuda - K 


Dapat melangkah pada 2 petak baris #1 lajur 
atau 2 petak lajur # lbaris (seperti Huruf L atau L 
terbalik). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


lag) 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pion/Bidak 


Hanya dapat melangkah 1 atau 2 petak ke depan 
pada lajunya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ada beberapa ketentuan khusus: 


Untuk Pim letak awal (baris ke 2 pada putih atau 
baris ke 7 untuk hitam) : Langkah pertamanya boleh 
1 petak atau 2 petak maju, sedangkan langkah be- 
rikutnya hanya 1 petak maju di lajurnya. 

Semua langkah-langkah buah catur tersebut 
selain dilangkahkan pada petak kosong, juga dapat 
dilakukan langkah untuk memakan atau menukar 
buah lawan. 


a. Untuk Raja, Menteri, Benteng, Gajah, Kuda 


Langkah memakan atau menukar dengan buah 
lawan sama dengan langkah biasa masing-masing 
buah tersebut. 


b. Untuk Pion/Bidak 


Pion hanya dapat memakan/menukar dengan 
buah lawan dengan 1 petak miring/diagonal ke kiri 
ataupun ke kanan. 


23 


a b c d e f g h 


N 8 $&£ . 0 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2. Secara Khusus/Istimewa 


Ada beberapa langkah khusus/istimewa dalam 
Permainan Catur: 


a. Pion/Bidak 


Apabila sudah sampai ke baris akhir (baris ke- 
8) putih atau ke baris awal (baris ke-1) hitam dapat 
diganti dengan buah lain yang lebih tinggi nilainya 
seperti Menteri, Benteng, Gajah, Kuda kecuali Raja, 
walaupun buah tersebut masih ada di papan catur. 
Pergantian tersebut tidak terbatas jumlahnya, dan 
dinamakan dengan PROMOSI. 


Pion putih dimajukan ke baris ke-8, akan pro- 
mosi (dalam gambar dijadikan Menteri). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


b. Langkah en passant (sambil lalu) 


Apabila bidak putih pada petak awalnya me- 
langkah melewati diagonal bidak hitam ataupun se- 
baliknya, maka bidak lawan dapat memakan/menu- 
kar bidak lawan dengan meletakkan bidaknya ke 
diagonalnya. Contoh: 


a b c d ee f g h 


Posisi awal seperti gambar, putih melangkah 
c2-d4, maka hitam boleh makan dengan e4x0d3 e.p. 
Harus diingat: 

Bahwa penukaran ini dilakukan pada langkah 
pertama. Tidak dapat diselingi oleh langkah lain. Se- 
bagaimana permainan, keadaan ini boleh dilang- 
kahkan atau tidak dilangkahkan, sesuai dengan ke- 
butuhannya. Karena kita harus menghitung untung/ 
ruginya dalam kondisi yang kita mainkan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Cc. ROKADE 


Adalah melangkahkan Benteng dan Raja seca- 
ra bersamaan. Gunanya untuk mengamankan posisi 
Raja. 

Cara melakukannya: 

Memegang Raja dahulu: melangkahkan 2 petak 
ke arah Benteng yang diajak Rokade, kemudian 
memindahkan posisi Benteng ke samping Raja de- 
ngan melewati Raja tersebut. 


Ada 2 macam Rokade yang diperbolehkan dalam 
Permainan Catur: 


Rokade Pendek 


yaitu apabila Rokade dilakukan pada Sayap Raja. 


co 


NN & bh 0 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Posisi awal seperti gambar, setelah Rokade Pendek 
posisinya berubah menjadi Rgl1 dan Bf1. 


Rokade Panjang 
yaitu apabila Rokade dilakukan pada Sayap Menteri. 


a bb c de f g h 


Posisi awal seperti gambar, setelah Rokade Panjang 
posisinya berubah menjadi Rc1 dan Bdl. 


Ada beberapa ketentuan/syarat agar dapat Ro- 
kade: 

1 Raja atau Benteng belum pernah dijalankan. 

2 Raja tidak dalam keadaan diancam buah lawan. 


3. Petak langkah Raja atau petak tempat Raja se- 
telah Rokade tidak dalam keadaan terancam 


buah lawan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4. Tidak ada buah catur lain di antara Raja dan 
Benteng yang akan Rokade. 


Untuk mempemudah, lihatlah diagram ini: 


Keterangan: 
1 Putih tidak dapat Rokade Panjang karena petak 
dl/jalannya Raja terancam oleh Kuda lawan 
2 Putih dapat Rokade Pendek walaupun Benteng- 


nya terancam. 


3 Hitam belum dapat Rokade Panjang atau Pen- 
dek, karena jalannya Raja terancam oleh Gajah 
lawan a3 dan masih ada Kb8. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


d. Langkah Istimewa Kuda 


Perwira Ringan Kuda mempunyai keistimewa- 

an: dapat melangkah ke semua 64 petak di papan 
catur dengan 1 x setiap petaknya. 
Misal kitamulai dari petak al..... keb3, X4, 2, bi, a22, 
cl, 2, 4, 8, el, 2, 4, 8, gl, 8, &, hh, 8, &,&, 
4, 3, bl, 3, 4, ko, dl, 63, fl, he, g, e5, gg, h8, f7, 
gs, h7, £8, d1, 5S, e6, 88, b7, a5, ce, bs, a6, C7, a8, b€, 
05, 7, C8, A7, b5, &, £5, he, 98, £e, e8, J7, h5. 


t4444 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAB II 
Tujuan 
Permainan Catur 


dalah memenangkan permainan dengan menangkap 
Raja lawan dengan cara mengancam Raja lawan sam- 
pai Raja tersebut tidak dapat lari lagi atau tidak dapat di- 
bela lagi. 
X Ancaman terhadap Raja dinamakan SEKAK. 


Xx Apabila pemain kena sekak, maka ia wajib untuk 
menyelamatkan Rajanya dahulu, baik dengan meng- 
hindari ancaman maupun menutup ancaman ter- 
sebut dengan buah caturnya yang lain untuk mem- 
bela Rajanya. 


XX Apabila tidak dapat lari lagi/tidak dapat diselamat- 
kan, maka disebut dengan MAT atau kena SEKAK 
MAT. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


X Pemain yang dapat membuat MAT Raja lawan di- 
sebut Pemenang dan diberi nilai 1, sedangkan 


yang kalah nilainya 0. 

X Apabila tidak ada yang kalah/menang dan berakhir 
sama kuat, maka disebut REMIS/DRAW, dan ma- 
sing-masing mendapatkan nilai 1/2. 


REMIS dapat terjadi karena: 
1. Tidak ada buah lagi yang dapat membuat MAT. 
Misal: 
Raja melawan Raja 
Raja # Kuda melawan Raja 
Raja # Gajah melawan Raja 
Raja # 2 Kuda melawan Raja 


Raja 4 Pion melawan Raja pada petak tertentu, se- 
hingga Pion tidak dapat Promosi. 


2. Persetujuan kedua pemain 
Apabila Remis ditawarkan dan diterima oleh la- 
wannya. Kondisi ini biasanya terjadi karena: 
a. Tidak ada kemungkinan Peluang menang lagi. 


b. Untuk mengheret tenaga, atau bagian dari strategi 
suatu permainan. 


3. Terjadi SEKAK ABADI 


Biasanya dilakukan pemain yang dalam posisi 
kalah, melakukan SEKAK terus-menerus, sehingga 
lawan tidak dapat melangkah ke petak yang lain. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


